10. 


11. 


. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d pada jawaban 


yang benar! 


. Agar terhindar dari kemusyrikan, maka kita harus memiliki... 


a. Agidah Islam c. Ilmu yang banyak 
b. Akhlak Islam d. Ilmu yang bermanfaat 


. Pokok utama aqidah Islam termaktub pada dua kalimat syahadat, yaitu... 


a. Aku bersaksi bahwa tiada Illah selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad utusan Allah 

b. Aku bersaksi bahwa tiada Illah selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad bukan utusan Allah 

c. Aku bersaksi bahwa Islam agamaku dan Muhammad Nabiku 

d. Aku bersaksi bahwa Allah Tuhanku dan Islam agamaku 


. Agidah Islam adalah kepercayaan yang meresap kedalam jiwa yang diyakini 


sepenuh hati, tanpa adanya syak dan keraguan, adalah pengertian agidah Islam 
menurut... 


a. Al-Ghazali c. Yusuf Oardawi 
b. Hasan Al-Bana d. Ibnu Kholdun 

. Kandungan al-Qur'an Surat An-Nisa': 136, Sebagian aqidah Islam yang disebut 
adalah... 


a. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Qadha, dan Qadar 

b. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, 
dan hari akhir 

c. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Qadha dan Qadar 
dan hari akhir 

d. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Qadha dan Qadar 


. Islam adalah agama yang mengajarkan ketauhidan, yang artinya... 


a. Meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa 
b. Meyakini Yesus sebagai anak Tuhan 

c. Meyakini adanya hari akhir 

d. Meyakini adanya trinitas ketuhanan 


. Orang yang tidak memiliki agidah Islam, berarti ia telah... 


a. Fasik c. Kafir 
b. Munafik d. Tertipu 


. Pak Bambang sudah membuang jimatnya, tidak lagi memberi sesajen di tempat 


keramat, karena beliau telah sadar bahwa tiada daya dan kekuatan selain 
daripada Allah, sikap Pak Bambang membuktikan bahwa beliau telah memiliki 

a. Agidah Islam c. Akhlak Islam 

b. Agidah Kekafiran d. Akhlakul Karimah 


. Dalam kesehariannya, Salman senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah Saw, 


ia juga mengagumi kehidupan para nabi terdahulu yang dengan gigih 
memperjuangkan agama Allah tanpa kenal menyerah. Sikap Salman adalah 
perwujudan dari... 

a. Iman Kepada Allah c. Iman Kepada Rasul-rasul 

b. Iman Kepada Kitab-Kitab d. Iman Kepada Hari Akhir 


. Sifat wajib Allah Swt ialah... 


. Sifat yang sebaiknya ada pada Dzat Allah Swt 

. Sifat yang diwajibkan atas Dzat Allah Swt 

. Sifat yang pasti ada pada Dzat Allah Swt 

. Hal-hal yang mengharuskan Allah Swt untuk memiliknya 
Kebalikan dari sikap wajib Allah Swt ialah... 

a. Sifat mustahil Allah Swt c. Sifat mubah Allah Swt 

b. Sifat Sunnah Allah Swt d. Sifat makruh Allah Swt 

Allah Swt bersifat wujud, tidak mungkin bersifat... 

a. Oidam c. Fana 


RO 


b. Adam d. Huduts 

12. Allah Swt tidak mungkin bersifat umyun,tetapi Dia bersifat... 
a. Baga' c. Alim 
b. Adam d. Bashor 

13. Allah Swt bersifat gidam, artinya... 
a. Tidak berawal c. Tidak berakhir 
b. Berawal d. Diawali 

14. Adanya alam semesta ini ada yang membuat, tidak mungkin ada dengan 
sendirinya. Gambaran tersebut menjelaskan salah satu sifat wajib Allah, yaitu... 
a. Oiyamuhu bi nafsihi c. Kalam 
b. Mukhalafatu lil hawadisi d. Wujud 

15. Sifat mustahil dan sifat Allah yang dijelaskan pada soal nomor 6 di atas 
adalah... 
a. Ihtiyaju lighainihi c. Bukmun 
b. Mumtsalatu lil hawadisi d. Adam 

16. Lemari kayu dibuat oleh tukang kayu, dengan demikian tukang kayu sudah 
ada sebelum lemari tersebut, dengan analogi tersebut, Allah sebagai pencipta 
alam telah ada sebelum alam tercipta. Sifat Allah yang dimaksud adalah... 


a. Fana' c. Adam 
b. Bashar d. Iradah 
17. Sifat ma'ani terdiri dari... 
a. 6 sifat c. 8 sifat 
b. 7 sifat d. 5 sifat 
18. Adanya kelaziman dan sifat ma'ani disebut dengan... 
a. Nafsiyah c. Salbiyah 
b. Ma'nawiyah d. Ma'ani 
19. Sifat yang tidak layak bagi Allah atau tidak mungkin ada pada Allah 
disebut... 
a. Sifat wajib Allah c. Sifat mustahil Allah 
b. Sifat jaiz Allah d. Sifat ma'nawiyah 
20. Sifat mustahil Allah terdiri dari... 
a. 21 sifat c. 20 sifat 
b. 24 sifat d. 30 sifat 
21. Qidam artinya... 
a. Ada c. Tidak ada 
b. Bisu d. Terdahulu 
22. Maksud berdiri sendiri adalah... 


a. Bahawa Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun 
b. Bahwa Allah membutuhkan bantuan orang lain 
c. Bahwa Allah terdahulu dan tidak didahulukan oleh sesuatu 
d. Bahwa Allah didahulukan oleh seseorang 
23. Sifat kebebasan Allah untuk berbuat atau tidak berbuat dinamakan sifat... 
a. Jaiz c. Ma'ani 
b. Wajib d. Nafsiyah 
24. Beribadah seolah-olah Allah melihat kita adalah perwujudan dari sikap... 
a. Iman c. Islam 
b. Ikhsan d. taat 
25. Orang yang memiliki Akidah Islam dalam hatinya, maka tidak mudah... 
a. Terjatuh pada kesesatan c. Terjatuh pada kemiskinan 
b. Terjatuh pada kesengsaraan d. Terjatuh kepada kemelaratan 
26. Sebagai umat muslim, memperlajari Aqidah Islam sengatlah penting, 
karena bertujuan untuk, kecuali... 
a. Memahami pedoman hidup yang lurus 
b. Terjamin keselamatan hidupnya 
c. Terjamin keselamatan hidup di dunia dan akhirat 


d. Terhindar dari kesyirikan dan kesesatan 
27. Kemanatapan hati, ucapan, dan pembuktian dengan tindakan, adalah unsur 
dari... 

a. Keihsanan c. Keimanan 

b. Keislaman d. Ketuhanan 

28. Islam dibangun atas lima perkara, yaitu... 

a. Persaksian bahwa tiada Illah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat, membayar zakat, iman kepada malaikat, dan berpuasa 
ramadhan 

b. Persaksian bahwa tiada Illah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat, membayar zakat, meaksanakan haji, dan berpuasa 
ramadhan 

c. Persaksian bahwa tiada Illah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa syawal 

d. Persaksian bahwa tiada Illah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat, membayar zakat, melaksanakan umrah, dan berpuasa 


ramadhan 
29. Orang yang mangaku Islam tetapi ia tidak mau melaksanakan shalat, 
membayar zakat, berpuasa ramadhan, beribadah haji, berarti ia telah... 
a. Lupa diri c. Keluar dari Islam 
b. Khilaf d. Tersesat 
30. Orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, membuat sesajen, 
percaya pada mitos, berarti imannya telah... 
a. Rusak c. Kuat 
b. Baik-baik saja d. Berkurang 
31. Orang yang memiliki keyakinan pada agidah Islam, maka dalam bertingkah 
laku, berpedoman pada... 
a. Undang-undang c. Adat kebiasaan 
b. Adat kesopanan d. al-Qur'an dan Sunnah 
32. Segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati, sehingga jiwa menjadi tentram 


dan keyakinan menjadi bersih yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah 
Rasulullah adalah... 


a. Agidah Islamiyah c. Akhlakul Madmumah 
b. Akhlakul Karimah d. Keyakinan kuat 
33. Pedoman utama agidah Islam adalah... 
a. al-Our'an c, Ijma' Ulama 
b. Hadits Sahih d. al-Qur'an dan Hadits 
34. Perhatikan pernyataan berikut! 


1) Memperoleh ketentraman dan kedamaian hidup yang hakiki 

2) Mendapat jaminan surga dan terhindar dari api neraka 

3) Terhindar dari mara bahaya dan mudah menjadi kaya 

4) Tidak mudah tergoyah pada kehidupan duniawi yang fana 

5) Menjadi pribadi yang bersahaja, berpandangan luas, dan hidup sederhana 
Dari pernyataan diatas, yang merupakan manfaat dari mengamalkan agidah 
Islam adalah nomor... 


a. 1, 2, 3, 4, dan 5 c. 2, 3, 4, dan 5 
b. 1, 2, 3, dan 4 d. 1, 2, 4, dan 5 
35. Seseorang harus memiliki agidah yang kuat dan lurus, serta harus totalitas 
dalam beragidah, yakin mulai dari... 
a. Hati, lisan, dan perilaku C. Akal pikiran, lisan, dan jiwa 
b. Hati, akal, pikiran, dan jiwa d. Akal, lisan dan jiwa 


B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Sebutkan rukun iman! 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah dan berikan contohnya! 


3. Jelaskan sifat wajib berikut! 
a. Oidam 
b. Mukholafatul lilhawaditsi 
4. Apakah yang dimaksud sifat wajib dan sifat mustahil Allah? 
5. Sifat wajib Allah ada 13, kemudian para ulama menambahkan 7 sifat lagi 


sebagai penguat dari sifat yang lain. Sebutkan 7 sifat penguat atau 
ma'nawiyyah tersebut! 


